Prof. Dr. ALO LILIWERI, M.S. 


DASAR - DASAR 


KOMUNIKASI 
KESEHATAN 
0 » 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ippsnag.Kom 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Prof. Dr. ALO LILIWERI, M.S. 


DASAR - DASAR 


KOMUNIKASI 
KESEHATAN 


A 


PUSTAKA PELAJAR 


Versi Pdf Lengkapnya di Ippsnag.Com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dasar-Dasar 
Komunikasi KeseHatan 


Penuus: 
Prof. Or. Alo Liliweri, M.S. 


Rancang Sampu.: 
Adi Muchdiltah 


Penata Aksara: 
DwiAgus M. 


Cetakan !, Januari 2007 
Cetakan II, Mei 2008 


Penerem 
PUSTAKA PELAJAR 
Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta 55167 
Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083 
E-mail: pustakapelajar@telkom.net 


Pencetak 
Pustaka Pelajar Offset 


ISBN: 979-2458-98-8 


Versi Pdf Lengkapnya di Ae aya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Kata PENGANTAR 


PERTAMA-TAMA patutlah kita panjatkan puji dan syukur 
Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat Kasih 
dan KaruniaNya maka, “Bahan Ajar Komunikasi Kesehat- 
an” ini dapat tersusun dengan baik untuk memenuhi kebu- 
tuhan dan tuntutan sesuai perkembangan pembangunan 
bidang kesehatan masa kini. 

Kami sangat bangga atas karva yang telah dihasilkan 
oleh Prof. DR. Alo Liliweri, M.S. yang telah bersedia me- 
luangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk menulis buku 
ini yang merupakan sumbangsih yang sangat berharga ke- 
pada dunia pendidikan khususnya pendidikan tenaga ke- 
sehatan. 

Kehadiran buku ini patut disambut gembira oleh semua 
pihak terutama oleh calon tenaga kesehatan, tenaga kese- 
hatan, para pendidikan tenaga kesehatan dan semua pihak 
yang menaruh perhatian terhadap komunikasi, untuk itu 
patut kita sampaikan terima kasih dan sekaligus berharap 


v 


iperiLentik ii com 
Versi Pdf Lengkapnya di book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


semoga buku-buku lainnya yang bernafaskan kesehatan 
akan hadir di waktu-waktu yang akan datang.” 


Kupang, Oktober 2006 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Dr. Stefanus Bria Seran, MPH 


Versi Pdf Lengkapnya di Ippsnas.Gom 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Kata Pengantar 


Buru berjudul: DASAR-DASAR KOMUNIKASI KE- 
SEHATAN pada awalnya merupakan “bahan ajar” yang 
secara khusus ditulis untuk kepentingan mata kuliah Ko- 
munikasi Kesehatan bagi para mahasiswa FKM Universitas 
Nusa Cendana di Kupang. Setelah mengalami perbaikan 
dan penyesuaian selama kurang lebih 3 tahun, pada akhir- 
nyasaya memutuskan untuk mengubah “ragam bahan ajar” 
tersebut menjadi sebuah buku teks yang bermanfaat bagi 
pelbagai kalangan pemerhati kesehatan. 

Ada dua pertimbangan yang mendorong saya menulis 
buku ini, pertama, adalah menyambut dorongan pihak FKM 
Undana yang menyadari betapa pentingnya ilmu komuni- 
kasi bagi para mahasiswa FKM yang kelak akan mengko- 
munikasikan pengetahuan kesehatan masyarakat yang telah 
dipelajari demi mewujudkan pembangunan kesehatan ma- 
syarakat, kediui. tidak tersedianya buku khusus vang mem- 
bahas komunikasi kesehatan sehingga kehadiran buku ini 


Versi Pdf Lengkapnya di Ipusnas.com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai pengantar ba- 
gi para mahasiswa (yang bukan berasal dari jurusan ilmu 
komunikasi) FKM yang berminat mempelajari kazanah ke- 
kayaan dan pendayagunaan komunikasi bagi suatu profesi. 
Berdasarkan pertimbangan itu maka, sebagai seorang Guru 
Besar Ilmu Komunikasi yang turut bertanggungjawab bagi 
perkembanganilmu komunikasi maka saya terpanggil me- 
nulis buku ini, paling tidak sebagai usaha untuk mewujud- 
kan penganekaragaman ilmu komunikasi yang berdayaguna 
bagi dunia ilmu lainnya. 

Saya harus menyampaikan bahwa seluruh materi dasar 
dari penulisan buku ini bersumber dari text book dan sumber 
lain berbahasa Inggris, saya tak dapat menghindari "bacaan 
sumber” tersebut apalagi tak ada buku khusus komunikasi 
kesehatan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Demi me- 
lengkapi pengetahuan mahasiswa tentang ilmu komunikasi, 
saya mengutip pula beberapa sumber ilmu komunikasi dari 
buku-buku berbahasa Indonesia, baik dari buku-bukusaya 
sendiri maupun dari para kolegasaya yang begelut dalam 
bidang ilmu komunikasi. 

Hingga di akhir penulisan buku ini, saya patut berte- 
rima kasih kepada mantan Dekan FKM Undana Ir. Jance 
Manafe, MS dan juga Dekan FKM kini Ir. Gustaf Oematan, 
MS yang telah meminta saya untuk mengajar dan sekaligus 
mengujicobakan bahan ajar yang kini telah dibukukan ini 
kepada para mahasiswa FKM. Terimakasih yang sama juga 
ditujukan kepada para mahasiswa FKM yang pernah saya 
ajari ilmu komunikasi (kesehatan), mereka telah mengem- 
bangkan diskusi-diskusi yang kontruktif bagi pengembang- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
stii Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


an bahan ajar untuk buku ini, bahkan diskusi-diskusi terse- 
but terjadi sebelum saya diangkat menjadi Guru Besar Ilmu 
Komunikasi. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT 
dr Stef Bria, saya patut berterimakasih, karena beliau de- 
ngan suka hati mendorong saya mempercepat terbitnya 
buku ini dengan harapan agar dapat dimanfaatkan bagi 
“komunitas pemerhati” kesehatan yang dapat menjadikan 
ilmu komunikasi dan praktek komunikasi sebagai basis pela- 
yanan kesehatan bagi masyarakat umumnya. 

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Penerbit 
PUSTAKA PELADJAR, karena atas kerjasama dan teruta- 
ma kepercayaanya kepadasaya telah menerbitkan buku iri. 
Kerjasama ini betapa sangat meggembirakan, karena 
penerbit telah ikut menyumbang “pustaka pelajaran” bagi 
pengembangan ilmu komunikasi (tidak saja!) bagi para ma- 
hasiswa FKM tetapi lebih dari itu yakni bagi pengembang- 
biakan dan penganekaragaman ilmu komunikasi dalam per- 
kawanan dengan ilmu-ilmu lain yang kiranya dapat didaya- 
gunakan bagi kepentingan masyarakat umum. 

Saya menyadari bahwa buku ini belum lengkap namun 
buku ini dapat digunakan sebagai pegangan kuliah bagi 
para mahasiswa FKM, juga para mahasiswa keperawatan, 
kebidanan dan bahkan mahasiswa kedokteran serta para 
pemerhati kesehatan lainnya yang tengah dan terus ber- 
gelut dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat kita." 

Kupang, 15 September 2006. 
Penulis 
PROE DR. ALO LILIWERI, M.S 


Ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
ii Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ippsnag.Kom 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dartar Isi 


PENGANTAR — V 


Bas 1. 


Dasar-Dasar Komunikasi 

e PENGANTAR —1 

e TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM —1 
I. PENGERTIAN KOMUNIKASI —2 


| 
2 


Etimologi Kata Komunikasi —2 
Definisi Komunikasi —4 


HH. KARAKTERISTIK KOMUNIKASI —6 


IL: 


2 


2 


Komunikasi Merupakan Proses Simbolis — 6 
Komunikasi Merupakan Proses Sosial (isasi) —7 
Komunikasi Merupakan Proses Satu Arah 
atau Dua Arah —8 

Komunikasi Bersifat Koorientasi — 8 
Komunikasi Bersifat Purposif dan Persuasif —8 


Versi Pdf Lengkapnya di Ae aya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


6. 


8. 


Komunikasi Mendorong Interpretasi 
Individu —9 

Komunikasi Merupakan Aktivitas 
Pertukaran Makna —9 

Komunikasi Terjadi dalam Konteks — 10 


II. MODEL-MODEL KOMUNIKASI — 12 


1. 
2 
3. 


Model Linier —12 
Model Interaksi — 14 
Model Transaksional — 15 


IV. UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI —17 
V. FUNGSI KOMUNIKASI —18 


AP Wp - 


Informasi — 18 
Pendidikan —19 
Instruksi —19 


Persuasi —19 
. Menghibur — 19 


VI. KONTEKS KOMUNIKASI —20 


Sa oa tan 


O. 


Komunikasi Antarpribadi — 20 
Komunikasi Kelompok — 20 
Komunikasi Organisasi — 21 
Komunikasi Publik —21 
Komunikasi Massa — 22 


VII. RINGKASAN — 22 
PERTANYAAN PENUNTUN — 26 
DAFTAR PUSTAKA — 28 


Bas 2. 


PeNcGertiAn Komunikasi KeEseHATaN 
e PENGANTAR —29 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Uni Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


@ TUJUAN INSIRUKSIONAL UMUM —30 
I. MENGAPA KITA MEMPELAJARI 
KOMUNIKASI KESEHATAN —31 
II. PERHATIAN DUNIA TERHADAP 
MASALAH KESEHATAN — 34 
1. Kesepakatan Mengenai Layanan 
Kesehatan Primer —34 
2. Konferensi Ottawa —34 
3. Deklarasi Jakarta tentang Promosi 
Kesehatan Abad 21 —36 
4. Pengaruh Bagi Keprihatinan Bangsa 
Indonesia — 42 
HI. DEFINISI KOMUNIKASI KESEHATAN — 46 
IV. CAKUPAN KOMUNIKASI KESEHATAN —50 
V. TUJUAN KOMUNIKASI KESEHATAN — 53 
1. Tujuan Strategis —53 
2. Tujuan Praktis —53 
VI. MANFAAT MEMPELAJARI KOMUNIKASI 
KESEHATAN —55 
VII. MASA DEPAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN — 60 
VIII. RINGKASAN — 64 
PERTANYAAN PENUNTUN — 69 
DAFTAR PUSTAKA —71 


Bas3. 
PERANAN Komunikator DaLam Komunieasi 
KESEHATAN 
e PENGANTAR —73 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di Baya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


. 
z, 


1. 


III. 


VI. 


TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS —74 
PERAN UTAMA KOMUNIKATOR 
ADALAH PERSUASI! —75 

APA ITU PERSUASI? — 77 

1. Pengertian Persuasif —77 

2. Jenis-jenis Persuasi — 78 
PERANAN KOMUNIKATOR 
BERDASARKAN RETORIKA — 81 
1. Etos—82 

2. Patos—83 

3. Logos—83 


. PRINSIP UMUM KREDIBILITAS 


KOMUNIKATOR —84 

Daya Tarik —86 

Faktor Dinamis —88 

Motif — 89 

Kesamaan —89 

Dapat Dipercayai — 90 
an — 91 

Keaslian Sumber Pesan — 92 


DIMENSI DAN TIPE KREDIBILITAS 
KOMUNIKATOR — 92 

1. Dimensi Kredibilitas —92 

2. Tipe Kredibilitas — 94 
RINGKASAN — 95 

PERTANYAAN PENUNTUN — 99 
DAFTAR PUSTAKA — 100 


NA TP WN 


Versi Pdf Lena al Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Bas 4. 


MenGrroLa Pesan DALAM Komunikasi 


KESEHATAN 
@ PENGANTAR —103 


E, 


IX. 


NIK YM 


PERTANYAAN POKOK TERHADAP 

ISI MEDIA —103 

1. Apa Itu Isi Media —103 

2. Kategori Fungsi - Isi Pesan — 107 

3. Apakah Isi Pesan Merefleksikan 
Realitas? — 107 


. MEMAHAMI SIMBOL PESAN 


KOMUNIKASI NON VERBAL — 108 
. Kinesik —109 
. Proksemik —111 
. Haptik —113 
. Paralinguistik —113 
. Artifak — 114 
. Logo dan Warna —114 

. Tampilan Fisik Tubuh — 116 
MEMAHAMI DAN MEMAKAI PESAN 
VERBAL DALAM KOMUNIKASI 
KESEHATAN —117 
1. Penggunaan Bahasa Secara 


SO BRK DN aa 


Pragmatis — 118 
2. Ingat Variasi Berbahasa —118 
Berbahasa pada Saat yang Tepat —120 
Struktur Pesan — 123 
Gaya Pesan (Bahasa) — 125 
Daya Tarik Pesan —129 


KV 


Versi Pdf Lenak di ipusnas.com 
ersi Pdf Lengkapnya Megan Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


IV. RINGKASAN — 132 


Bas 5. 


PERTANYAAN PENUNTUN — 137 
DAFTAR PUSTAKA — 138 


MemiLiH Meopia DaLam Komunikasi 


KESEHATAN 


1. 


Ni. 


PENGANTAR — 141 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS — 142 

MEDIA SENSORIS DAN INSTITUSIONAL 

MANUSIA —143 

1. Media Sensoris —143 

2. Media Merupakan Perluasan Dari Peran 
Manusia — 146 

3. Tiga Jenis Media Menurut John Fiske — 147 

MEDIA MASSA DALAM PROSES 

KOMUNIKASI MASSA — 147 

1. Arti Komunikasi Massa — 147 

2. Proses & Unsur-unsur Komunikasi 
Massa — 148 

3. Karakteristik & Sifat Media Massa — 149 

4. Tujuan Media dalam Komunikasi (Massa) 
Kesehatan — 151 

5. Karakter Spesifik dari Masing-masing 
Media — 152 

PEMANFAATAN MEDIA 

DALAM KOMUNIKASI KESEHATAN — 153 


. MEDIA SEBAGAI INSTITUSI DAN AGEN 


SOSIALISASI — 156 


xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di Ippsnas.com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


1. Institusi Sosial — 156 
2. Media sebagai Institusi —157 
3. Media Sebagai Agen Sosialisasi — 159 


V. RINGKASAN — 161 
@e PERTANYAAN PENUNTUN — 167 
@ DAFTAR PUSTAKA — 168 
Bas 6. 
Anauisis Komunikan DarLam Komunikasi 
KESEHATAN 
e PENGANTAR —171 


Tr, 


UI. 


TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS — 172 
KOMUNIKAN ATAU AUDIENS DALAM 
KOMUNIKASI KESEHATAN — 173 


.. PERTANYAAN TENTANG AUDIENS — 174 


1. Siapakah Menjadi Sumber Informasi 
Audiens — 174 
2. Informasi Apa Yang Mereka Butuhkan — 176 
3. Media Apa Yang Sering Digunakan 
Oleh Audiens? —177 
4. Siapakah Penerima Informasi — 180 
5. Dampak Apa Yang Mereka Alami — 180 
6. Hambatan Apa Yang Mereka Alami —181 
KOMUNIKAN ATAU AUDIENS TERLIBAT 
DALAM KOMUNIKASI — 181 
1. Mengapa Mereka Terlibat? — 181 
2. Kita Bekerja pada Level yang Berbeda — 182 
3. Beberapa Manfaat dari Keterlibatan 
Mereka bagi Individu —183 


| 
i Pdf Lengk a di ipusnas.com 
Versi Pdf Lengkapnya di Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


4. Dampak Positif dari Keterlibatan — 184 
5. Dampak Negatif dari Keterlibatan — 185 
IV. ANALISIS AUDIENS SEBAGAI STUDI 
ILMIAH —185 
V. TIPE-TIPE SIKAP AUDIENS — 187 
Audiens Yang Bersahabat — 188 
2. Audiens Yang Bermusuhan —189 
3. Audiens Yang Netral —189 
4. Audiens Yang Apatis —190 
Audiens dengan Sikap Campuran — 190 
METODE PEMETAAN AUDIENS — 191 
1. Sosiologis—191 
2. Psikologis —194 
3. Antropologis —195 
4. Analisis Berdasarkan Konteks 
Percakapan — 197 
5. Berdasarkan Terpaan Pesan —198 
VII. RINGKASAN — 206 
@ PERTANYAAN PENUNTUN —212 
@ DAFTAR PUSTAKA —213 


pad 


V 


ni 


Bas 7. 

PERUBAHAN SIKAP SEBAGAI Dampak 

Komunikasi KESEHATAN 

@e PENGANTAR —215 

e TUJUAN INSIRUKSIONAL KHUSUS — 216 

II. KOMUNIKASI BERDAMPAK - 
KOMUNIKASI PERSUASIF —217 
1. Hakikat Tujuan Komunikasi — 217 


xvih 


Versi Pdf Maa di i ipysnaf. Com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


2. Komunikasi Persuasif —219 
II. GAMBARAN TENTANGSIKAP — 221 
III. KOMPONEN SIKAP — 223 
1. Kognitif —223 
2. Afektif —223 
3. Konatif —223 
4. Evaluatif —224 
IV. PENGUKURANSIKAP — 224 
V. PERUBAHAN SIKAP — 226 
VI. BEBERAPA CONTOH TEORI PERUBAHAN 
SIKAP — 229 
1. Teori Hirarki Belajar — 230 
. Elaboration Likelihood Model — 231 
. Reinforcement Theory — 232 
Information Manipulation Theory — 233 
Communication Competency — 234 
Health Belief Model — 235 
Teori Peluru (Bullet Theory) — 236 
Social Learning Theory — 236 
Social Expectations Theory — 239 
10. Theory of Selective Influence — 242 
11. Media Dependency Theory — 248 
12. Agenda Setting — 249 
VII. RINGKASAN — 250 
@ PERTANYAAN PENUNTUN — 256 
@ DAFTAR PUSTAKA — 258 


PNDUOPN 


Bas.8 
StrareEci Komunikasi ANTarpersonNaL Erekrir 
Xix 


i Pdf Lengk ii s.com 
Versi Pdf Lengkapnya di Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DALAM Komunikasi KEsenataNn 


I. 
I. 


HI. 


PENGANTAR — 261 
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS — 262 


HAMBATAN KOMUNIKASI — 263 
JENIS-JENIS HAMBATAN KOMUNIKASI 
ANTARPERSONAL — 265 

APA ITU KOMUNIKASI ANTARPERSONAL 
YANG EFEKTIF — 267 


. PERIKSA DAN ATASI FAKTOR-FAKTOR 


PENGHAMBAT KOMUNIKASI — 270 

1. Tidak Mengenal Audiens —270 

2. Tidak Tahu Bagaimana Penerima 
Menyerap Komunikasi — 271 

3. Tidak Tahu Pola Komunikasi Budaya —271 

4. Jarang Melakukan Evaluasi Respons 
Komunikasi — 272 

5. Tidak Tahu Kebiasaan Berkomunikasi 
Lisan — 272 

6. Tidak Terbiasa Mendengarkan — 273 

7. Tidak Bisa Membuka Diri dalam 
Percakapan — 274 

8. Tidak Tahu Strategi Menggunakan 
Media — 278 

9. Tidak Bisa Berkomunikasi Secara 
Tertulis —278 


RINGKASAN — 278 


PERTANYAAN PENUNTUN — 281 
DAFTAR PUSTAKA — 281 


XX 


Versi Pdf Lengkapnya di Be aya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ba8.9 
PERENCANAAN KOMUNIKASI KESEHATAN 
e PENGANTAR —283 
@e TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS — 284 
I. APAITU PERENCANAAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN? — 285 
1. Definisi Perencanaan Komunikasi 
Kesehatan — 285 
2. Tujuan Perencanaan Komunikasi 
Kesehatan — 286 
3. Tipe Perencanaan Perencanaan 
Komunikasi Kesehatan — 288 
1. PERENCANAAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN DAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN YANG EFEKTIF — 289 
HI. CARA SEDERHANA MERUMUSKAN 
PERENCANAAN KOMUNIKASI 
KESEHATAN —290 
1. Penentuan Tujuan dan Sasaran Utama — 292 
2. Analisis Audiens — 292 
3. Karakteristik Komunikator — 295 
4. Karakteristik Pesan — 295 
5. Karakteristik Media — 296 
IV. BEBERAPA MODEL PERENCANAAN — 299 
1. Tahap-tahap Perencanaan Kampanye 
Kesehatan — 299 
2. Model Penyusunan Program Komunikasi 
Kesehatan dari Universitas 
Johns Hopkins — 300 


xxi 


Versi Pdf Lengkapnya di Ipsnag.Com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


3. Proses Pengembangan Kapasitas 
Komunikasi —300 

4. Analisis Pembeli dalam Komunikasi 
Kesehatan —301 


V. RINGKASAN —302 


Ban.10 


PERTANYAAN PENUNTUN — 307 
DAFTAR PUSTAKA — 308 


PrinsiPp-Prinsir PEMASARAN SosiaAL 
DALAM KOMUNIKASI KESEHATAN 


VI. 


PENGANTAR —311 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM — 312 
MAKNA PEMASARAN SOSIAL — 313 


. DIFUSI INOVASI DAN PEMASARAN 


SOSIAL —314 


. PEMASARAN SOSIAL DAN KOMUNIKASI 


KESEHATAN —316 


. PEMASARAN SOSIAL DAN ADVOKASI 


MEDIA —319 

PROSES KERJA PEMASARAN SOSIAL —319 

1. Tatanan 4 P dalam Pemasaran Sosial — 320 

2. Tatanan 8 Komponen Khusus dalam Proses 
Pemasaran Sosial — 321 

KOMUNIKASI PEMASARAN 

CAMPURAN — 333 


VILRINGKASAN — 335 


PERTANYAAN PENUNTUN —339 
DAFTAR PUSTAKA — 340 


xxi 


Versi Pdf Lengkapnya di Ippsnag.Kom 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Bas.11 


IKLAN DAN Komunikasi KeseuatraN 


NI. 


PENGANTAR — 343 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM — 344 
APA ITU IKLAN? — 345 

MENGAPA KITA BUTUH IKLAN 
KESEHATAN? — 350 

JENIS-JENIS IKLAN —353 

1. Jenis Umum Iklan —353 

2. Jenis Khusus Iklan —354 


IV. FUNGSI-FUNGSI IKLAN KESEHATAN — 357 


VE, 


Yk, 


Fungsi iklan dalam pemasaran — 357 
Fungsi efek pemasaran — 357 

Fungsi komunikasi —358 

Fungsi ekonomi — 358 

Fungsi sosial —358 


SU uan 


Fungsi berdasarkan kepentingan 
komunikator dan komunikan — 358 
7. Fungsi dampak ekonomi — 359 
MERENCANAKAN IKLAN KESEHATAN —359 
1. Meneliti karakteristik publik 
atau konsumen — 360 
2. Meneliti pesan iklan yang dibutuhkan 
oleh pangsa pasar atau konsumen — 360 
DAMPAK SOSIAL DAN LEGAL DARI 
IKLAN KESEHATAN —363 
1. Dampak sosial — 363 
2. Dampak legal — 363 
RINGKASAN — 363 


xxi 


Versi Pdf Lengkapnya di i ipysnas. Com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


e PERTANYAAN PENUNTUN — 368 
@ DAFTAR PUSTAKA — 369 


xxiv 


Versi Pdf Lengkapnya di Ippsnag.com 
book Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Bap 1 
Dasar-Dasar Komunikasi 


Pengantar 

MANUSsia adalah makhluk sosial yang hidup dan men- 
jalankan seluruh kehidupannya sebagai individu dalam ke- 
lompok sosial, komunitas, organisasi, maupun masyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berinteraksi, 
membangun relasi dan transaksi sosial dengan orang lain. 
Itulah sebabnya manusia tak dapat menghindari komunikasi 
antarpersonal, komunikasi dalam kelompok, komunikasi 
dalam organisasi dan publik, dan komunikasi massa. 

Bab ini akan mengantar anda untuk memahami dasar- 


dasar komunikasi. 


TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 


Setelah membacabab ini, Anda diharapkan dapat: 
1. Memahami etimologi kata komunikasi sebagai hakikat 
komunikasi manusia. 
2. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan definisi 
1 


Versi Pdf Lengkapnya di Ae aya www.ayomas.uk 


